Hak Cipta @ 2018 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Dilindungi Undang-Undang 


Katalog Dalam Terbitan (KDT) 


Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Pop-Up Hewan di Indonesia: Buku Informasi/Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. —Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018. 
ih 2himsiluss215x 27cm 


Model Buku PAUD 
untuk anak usia 5-6 tahhun 
ISBN: 978-604-244-171-7 


Penulis : Anies Listyowati 
Penelaah : Rennie Kusnaeni, M.Pd. 
Dr. Soraya, M.M. 
Ratih Zulhaggi, M.Psi. 


Ilustrator : Yussy Kirana Safitri 
Desainer Pop-Up : ussy Kirana Safitri 
Penata Letak : ussy Kirana Safitri 


Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud. 
Kontributor Naskah : Diah Harianti, Nanik Suwaryani, Anggraeni, Yuke Indrati. 


Cetakan ke-1, 2018 
Disusun dengan huruf Andika New Basic 24pt. 


Kata Pengantar 


Buku “Hewan di Indonesia” merupakan salah satu buku model PAUD pada tahap 
penjenjangan membaca awal untuk anak usia 5-6 tahun yang dikembangkan Pusat 
Kurikulum dan Perbukuan untuk digunakan di satuan PAUD. 


Buku ini berisi informasi tentang negara Indonesia yang terkenal dengan hutan 
beserta anggota ekosistemnya yang beragam di antaranya hewan. Hewan di 
Indonesia sangat beragam namun banyak di antaranya sudah mulai punah karena 
berbagai macam penyebab. Oleh karena itu di dalam buku ini, anak Indonesia 
diperkenalkan pada hewan Indonesia yang dilindungi karena terancam 
kepunahan, dengan harapan sedari kecil anak-anak Indonesia mengenal dan 
merasa memiliki kekayaan Indonesia berupa binatang yang tidak dimiliki bangsa 
lain, sehingga kelak mereka akan menjadi peduli pada lingkungan. Buku ini dapat 
dibacakan oleh orang tua/pendidik/orang dewasa untuk menumbuhkan rasa ingin 
tahu anak sehingga nantinya muncul minat baca pada anak sejak dini. 


Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses 
penyelesaian buku ini. Semoga model buku ini dapat menjadi bahan referensi 
penulis lain untuk mengembangkan model buku PAUD yang sejenis dan dalam 
mengembangkan kegiatan pembelajaran di PAUD. 


Jakarta, November 2018 


Penulis 


Anies Listyowati 


Daftar Isi 


Kata Pengantar nm ea Ga KA aan a 
De Teh a KA ia 
Harimau Sumatera 
Gajah Sumatera... die runs 
Orang Man ann ons anna mean a anew maa dah bakau 
Kemoda nn aaa toledo ai aaa a aaa aa ag EP 


Aku harimau sumatera. 
Aku tinggal di dalam hutan 
di pegunungan 


Pulau Sumatera. 


Aku pemakan daging. 
Kulitku berbulu, 


warnanya cokelat 


dan bermotif 


HARIMAU 
SUMATERA 


ra aa «q 


< un 
= <> £ nn De - 
A QUE ee = = = >23 == e - 
dn A P 4 
S A 


y 


Aku adalah gajah sumatera. 
Aku tinggal di dalam hutan 
di pegunungan dan rawa 
di Pulau Sumatera. 

Aku makan tumbuhan. 
Tubuhku tinggi dan besar. 
Telingaku lebar. 

Aku memiliki belalai panjang 
dan sepasang gading. 


Kulitku berwarna abu-abu. 


GAJAH 


Dig 
GS Q 


D f 
> ©) 
OD (6% 
{w 5 f 


os 


Aku adalah orang utan. 
Aku tinggal di pepohonan 
lebat yang berbuah 
di Pulau Kalimantan dan 
Pulau Sumatera. 
Aku makan buah. 
Kulitku berbulu 


warna cokelat kemerahan. 


Aku adalah komodo. 
Aku adalah kadal terbesar. 
Aku tinggal di pantai 
Pulau Komodo. 
Aku makan daging. 
Kulitku berwarna 


abu-abu kehitaman. 


KOMODO 


Aku adalah badak jawa. 
Aku tinggal di dalam 


hutan hujan di Pulau Jawa. 


Aku makan tumbuhan. 
Tubuhku besar. 
Aku bercula satu. 
Kulitku tebal 


berwarna abu-abu. 


Aku adalah anoa. 
Aku tinggal di hutan rawa 
Pulau Sulawesi. 

Aku makan tumbuhan. 
Tubuhku gemuk. 
Kulitku berwarna hitam. 
Aku memiliki tanduk 


lurus ke belakang. 


INT TG 


Aku adalah tapir. 

Aku tinggal di dalam hutan 
di Pulau Sumatera. 
Aku makan tumbuhan. 
Ekorku pendek. 
Hidungku seperti belalai. 
Kulitku berbulu 


berwarna hitam dan putih. 


Y | y fe Je 
| N | 


; 
ry 
2: fi JC N 
NW Gah 


Aku adalah 
burung cendrawasih. 
Aku tinggal di dala hutan 
di Pulau Papua. 

Aku makan buah. 
Aku memiliki bulu indah 
berwarna cokelat, 


kuning, dan hijau. 


BURUNG 
CENDRAWASIH 
A 


Ayo Membuat 


Boneka Harimau 


Alat dan bahan: 


dl 


E 


Bekas gulungan/rol tisu 
Kardus susu bekas 

Cat air atau krayon 
Spidol besar 


Gunting lem 


Cara membuat: 


SNA E E 


Jiplak lingkaran dari rol tisu pada kardus susu bekas 
Gambarlah bentuk kepala harimau, kaki serta ekor 

Buatlah motif kulit harimau pada gambar kepala, kaki, ekor. 
Gambarlah motif kulit harimau pada rol tisu 

Warnailah 

Gunting gambar kepala, kaki serta ekor harimau 


Tempelkan kepala, kaki serta ekor harimau 


Pelaku Perbukuan 


Penulis 

Anies Listyowati, S.Pd. lahir di Surabaya pada tanggal 9 September 1970. Mulai tahun 
1989-2009 menjadi guru TK. Sejak 1993 Anies menjadi penulis buku anak. Sampai saat ini 
sudah 48 buku yang sudah diterbitkan secara nasional. Selain menjadi dosen di S-1 PG 
PAUD Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, saat ini Anies juga menjadi trainer untuk 
pendidikan anak usia dini di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan beberapa penerbit 
buku. Saat ini Anies sedang mendalami S-2 PAUD di Universitas Negeri Jakarta. Anies 
dapat dihubungi melalui email: anieslistyowati@yahoo.com atau Facebook: Anies 
Listyowati. 


Ilustrator, Desainer Pop-Up dan Penata Letak 

Yussy Kirana Safitri, ST. lahir di Surabaya pada tanggal 13 April 1991. Lulus dari Institut 
Teknologi Sepuluh November Surabaya Jurusan Desain Komunikasi Visual membuatnya 
semakin tertarik untuk mendalami dunia desain dan ilustrasi. Selain bekerja menjadi 
seorang desainer grafis di salah satu hotel berbintang empat di kota Surabaya, Yussy juga 
tertarik untuk merancang berbagai bentuk dari bahan kertas diantaranya kartu dan buku 
pop-up. Berkolaborasi dengan ibunya (Anies Listyowati) sebagai penulis menjadi suatu 
keasyikan tersendiri. Yussy dapat dihubungi melalui email: yussykiranasafitri@gmail.com. 


Penelaah 
Renni Kusnaeni, M.Pd., merupakan Ketua IGTKI Provinsi Jawa Barat. Lulusan dari 
Universitas Islam Nusantara ini dapat dihubungi melalui email: rennikusnaeni@gmail.com. 


Dr. Soraya, M.Hum., dosen dan peneliti bahasa Inggris dari STBA LIA Jakarta. Lulusan dari 
Program Magister Linguistik Universitas Indonesia dan Program Doktor Pendidikan 
Bahasa di Universitas Negeri Jakarta ini dapat dihubungi melalui email: 
dear soraya@yahoo.com. 


Ratih Zulhaqqi, M.Psi., Psikolog anak klinik terpadu Fakultas Psikologi Universitas 
Indonesia. Lulusan dari Program Magister Profesi Klinis Anak Universitas Indonesia ini 
dapat dihubungi melalui email: ratih.zulhaggi@gmail.com. 


